WikipediA 


Bahasa Tokelau 


Bahasa Tokelau adalah Bahasa Polinesia yang menjadi 
bahasa resmi Tokelau, teritori milik Selandia Baru yang 
terletak di Samudra Pasifik . Bahasa Tokelau berhubungan 
erat dengan Bahasa Samoa dan Tuvalu. 

Bahasa Tokelau memiliki 15 fonem yang terdiri dari: a, e, 
i, 0 , u, f, g, k, 1, m, n, p, h, t, dan v. 5 huruf vokal: a, e, i, o 
dan u; dan 10 huruf konsonan: f, g, k, 1, m, n, p, h, t, v. 

ISO 639-3 Tokelau adalah tkl. 

Penutur 


Bahasa Tokelau dituturkan oleh 1500 orang di Tokelau 
dan penduduk Pulau Swains di Samoa Amerika . Bersama 
Bahasa Samoa , Bahasa ini termasuk ke dalam kelompok 
Samoik. Bahasa Tokelau adalah bahasa resmi di Tokelau 
bersama Bahasa In gg ris. Bahasa Tokelau juga dituturkan 
oleh 2900 orang di Selandia Baru . 

Pranala luar 


bahasa Tokelau - bahasa Indonesia bahasa Indonesia - 
bahasa Tokelau Glosbe dictionary (https://glosbe.com/tkl/ 

id/) 


Catatan kaki 


1. ^ Tokelau (http://archive.ethnologue.com/15/show language.asp?code=tkl) at Ethnologue 
(15th ed., 2005) 

2. ^ Hammarstrdm, Haraid; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Tokelau" . Glottolog 
4.1. Jena, Jerman: Max Planck Institute for the Science of Human History. 



Tokelau 

Dituturkan di 

Tokelau 

Penutur 

bahasa 

tak diketahui (1400 di Tokelau; 
versi 1987)W 

2130 di tempat lain 

Rumpun 

bahasa 

Austronesia 

■ Melayu-Polinesia 


■ Oseanik 


■ Polinesia 


- Samoik 


■ Tokelau 


Status resmi 

Bahasa 
resmi di 

Tokelau 


Kode bahasa 

ISO 639-2 

tkl 

ISO 639-3 

tkl 

Glottolog 

tokel240 (http://glottolog .0 


rg/resource/languoid/id/toke 


1240) p] 


Diperoleh dari " https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Tokelau&oldid=15363874 " 


Halaman ini terakhir diubah pada 17 Juli 2019, pukul 08.02. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons ; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



































